





PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 





PENGUMUMAN 
Nomor : 810/34 /PANSELDA.TA/2021 


TENTANG 


JADWAL DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) 
PADA PENERIMAAN CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
FORMASI TAHUN 2021 


Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara 
Nomor : 523/B-KP.O1/SD/KR.II/2021 tanggal 19 November 2021 perihal 
Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021 Tahap II 
disampaikan pengumuman, sebagai berikut : 

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 dengan lokasi ujian di Crown 
Victoria Hotel Kabupaten Tulungagung, Jalan Supriadi No. 41 Tulungagung, 

2. Daftar dan Jadwal peserta SKB CPNS dengan lokasi ujian di Crown Victoria 
Hotel Kabupaten Tulungagung tercantum dalam LAMPIRAN I: 

3. Daftar dan Jadwal peserta SKB dengan lokasi ujian pada Kantor Regional 
BKN/UPT BKN dengan daftar nama, tanggal dan lokasi test sebagaimana 
tersebut dalam LAMPIRAN II: 

Tata tertib SKB CPNS tercantum dalam LAMPIRAN III: 

Jadwal Pembagian Sesi SKB CPNS tercantum dalam LAMPIRAN IV, 

Jadwal Waktu dan Pembagian Sesi SKB CPNS Bagi Pelamar Dengan Pilihan 

Lokasi Test Di Luar Crown Victoria Hotel tercantum dalam LAMPIRAN V: 

7. Persyaratan yang wajib dibawa peserta pada saat ujian : 

a. KTP 
Peserta wajib membawa KTP Asli atau surat keterangan sedang 
melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

b. Kartu Peserta Ujian 
Peserta membawa Kartu Peserta Ujian yang dicetak secara mandiri dari 
akun masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id, menggunakan 
kertas buffalo A4 warna putih pada Pojok kanan atas ditulis Jadwal SESI 
untuk ditunjukkan kepada Panitia, 


c. Cetak formulir Deklarasi Sehat 








Peserta Seleksi CASN Tahun 2021 WAJIB mengisi formulir Deklarasi 
Sehat yang terdapat di portal SSCASN dalam kurun waktu 14 hari sebelum 
mengikuti ujian dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian, dicetak dan 
dibawa pada waktu pelaksanaan ujian, 

d. Cetak sertifikat vaksin/cetak bukti telah divaksin 
Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali 
WAJIB sudah divaksin minimal dosis pertama yang dibuktikan dengan 
sertifikat vaksin atau menunjukkan bukti unduh melalui laman 
https://pedulilindungi.id. yang dicetak secara mandiri, kecuali peserta 
yang belum divaksin dengan alasan sebagai berikut : 
1) ibu hamil/menyusui, 
2) penyintas COVID-19 sebelum 3 bulan, dan 
3) peserta yang memiliki komorbid yang tidak bisa divaksin. 
Sebagai bukti peserta dengan kriteria pengecualian tersebut WAJIB 
membawa surat keterangan dari dokter puskesmas atau rumah sakit 


pemerintah yang menyatakan kondisi tersebut, 


e. Surat keterangan hasil swab test PCR/rapid test antigen 
Peserta WAJIB melakukan swab test PCR atau rapid test antigen dan 
melakukan isolasi mandiri dan/atau menjaga protokol kesehatan 
pencegahan covid-19 sampai dengan pelaksanaan ujian. 
Bukti hasil swab test PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test 
antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negative/non reaktif 
sebelum jadwal ujian, ditunjukkan Panitia di Lokasi Ujian, 

f. Pensil Kayu 
Peserta membawa pensil kayu yang sudah diraut. 

8. Ketentuan lain dalam mengikuti ujian : 

a. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan ujian untuk mengikuti 
proses : 
1) Pemeriksaan kesehatan, 
2) Penitipan barang, 
3) Body Checking, 
4) Registrasi / Pemberian PIN, 
5) Pemberian arahan di ruang tunggu steril, 
6) Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. 

b. Peserta wajib menggunakan : 
1) masker medis 3 lapis (3 ply) rangkap 2 (dua) dan faceshield, 
2) pakaian rapi kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan 


celana panjang/rok berwarna gelap serta bersepatu warna hitam 








10. 


TE 


12: 


13. 


14. 


15. 


(tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan 
sandal, 
3) bersepatu warna gelap. 
(tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, sepatu 
sandal atau sandal), 
c. Peserta tidak diperkenankan singgah ke tempat lain selain ke tempat 
pelaksanaan seleksi, 
d. Peserta tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan 
orang lain, 
e. Peserta menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun 
dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer, 
f. (Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian 
mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah: 
g. Pengantar peserta dilarang masuk di dalam area seleksi: 
h. Peserta dihimbau untuk menitipkan barang pada pengantar dan tidak 
membawa barang/dokumen selain yang ditentukan. 
Tidak terdapat penjadwalan ulang/resechedule terhadap peserta yang tidak 
hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun: 
Dalam hal peserta seleksi dengan pilihan lokasi ujian di Crown Victoria Hotel 
terkonfirmasi positif COVID-19 tetap dapat mengikuti SKB CPNS pada tanggal 
15 Desember 2021: 
Disediakan ruang khusus “hot room'dan juga “positive room” bagi peserta 
bersuhu tinggi dan/atau yang dinyatakan Positif Covid-19, 
Bagi peserta yang terkonfirmasi Positif Covid-19 WAJIB melaporkan terlebih 
dahulu kepada PANSELDA Kabupaten Tulungagung 1 (satu) hari sebelum 
pelaksanaan ujian berlangsung melalui Nomor WA : 089668827354, dengan 
menyebutkan Nama - Nomor Peserta Ujian - Nomor Telepon - Lokasi 
Ujian - Tanggal dan Sesi Ujian Peserta, 
Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan / dokumen pelamar 
yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi 
Pengadaan ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2021 dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan, 
Tayangan langsung/ live score nilai peserta dapat dilihat pada chanel youtube 
Badan Kepegawaian Negara, 
Apabila dalam pelaksanaan ujian ditemukan peserta yang terbukti 
menggunakan orang pengganti (joki) untuk mengerjakan soal ujian, maka 


dinyatakan GUGUR dan akan diproses secara hukum, 

















16. Bagi peserta SKB dengan lokasi ujian pada Kantor Regional BKN/UPT BKN, 
selain persyaratan dan ketentuan diatas, peserta wajib mengikuti informasi 
dan ketentuan yang berlaku pada lokasi ujian masing-masing 

17. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi 


tanggung jawab peserta, 


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 


Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi CASN melalui 


website https:/ /bkd.tulungagung.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : FN AT 
DOLNUV 4uci 
a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi 
Pengadaan Aparatur Sipil Negara 
entah bopaten Tulungagung 
7S Akun 2021 


SEKRETARI 23 


Me 119 198508 1 003 











